Program Kerja Kepala SD Negeri Taroan - Tlanakan | Tahun Pelajaran 2022/2023 


BAB II 
MOTO JUANG, VISI, MISI, STRATEGI DAN TUJUAN 
SD NEGERI TAROAN KECAMATAN TLANAKAN 


A. Moto Juang 
PROGRESIF (PROGRAM RELIGIUS INOVATIF) : 


Berarti Program Peningkatan Mutu SD Negeri TaroanKecamatan Tlanakan Berdasarkan 


Nilai Religius, Yang Berkembang Secara Inovatif Dalam Mewujudkan Peserta Didik 


Cerdas dan Kompetitif. 


B. Visi Sekolah 


Terwujudnya anak didik yang terampil, bertakwa, berbudi pekerti luhur serta peningkatan 


profesionalisme guru. 


C. Misi Sekolah 


1. 


Pra AAN Er 


Memberikan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa 

Memupuk / menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap sesama manusia dan 
lingkungannya 

Membiasakan siswa hidup bersih 

Menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab 

Mengembangkan nilai — nilai budi pekerti luhur 


Meningkatkan profesionalisme guru / personil 


D. Strategi 


1. Perencanaan 


a. 


Menyusun hasil analisis SWOT fungsi-fungsi sistem SD Negeri Taroan 


Kecamatan Tlanakan. 


. Menetapkan target periodik prestasi sekolah. 


Mengesahkan regulasi penjaminan mutu edukatif dan administratif sekolah. 


Menyusun program visioner inovatif pendidikan yang religious. 


Program Kerja Kepala SD Negeri Taroan - Tlanakan | Tahun Pelajaran 2022/2023 


e. Menyusun skedul SUPMONEV personal untuk mencapai motivasi kerja optimal. 


2. Pelaksanaan 

a. Menemukan data permasalahan substansi kekuatan, peluang, hambatan dan 
ancaman sekolah berstandar nasional. 

b. Melaksanakan proses, arah tindakan dan langkah-langkah operasional kerja. 

c. Menata, merawat, memoderenisasi dan menambah kebutuhan sarana prasarana 
sekolah. 

d. Menerapkan profesionalisme pelayanan publik dengan integritas pribadi mapan, 

e. Mengefektifkan serta mengefesiensikan dana, waktu dan daya yang telah 


disiapkan. 


3. Pengevaluasian 
a. Tongkat ketercapaian program-program renstra, renop dan kurikulum sekolah. 
b. Standarisasi kesejahteraan dan penghasilan sesuai dengan beban kerja tambahan. 
c. Merevisi regulasi-regulasi sekolah kearah fungsi pengendalian manajerial dan 
operatif secara lebih terukur serta teskontrol. 
d. Mengubah kegiatan prioritas sekolah sesuai dengan realitas anggaran tahun 
berjalan. 


e. Mengevaluasi tingkat pencapaian kompetensi hasil pembelajaran. 


E. Tujuan Sekolah 
1. Meningkatkan prilaku budi pekerti luhur 
2. Meningkatkan Imtak dan Iptek 
3. Meningkatkan keterampilan siswa dengan bakat serta minat 
4. Meningkatkan kepribadian seutuhnya 
5. Mempersiapkan siswa untuk melannjutkan pendidikan kejenjang yang lebih 
tinggi (Wajar 9 tahun) 


6. Meningkatkan Profesionalisme personal 


